WikipediA 

Rumpun bahasa Dani 


Bahasa Dani adalah bahasa yang secara aktif dituturkan dan dipakai oleh Suku Dani dalam kehidupan 
sehari-hari. Bahkan bahasa Dani telah dianggap sebagai lingua franca diwilayah pegunungan tengah, sekitar 
kabupaten Jayawijaya. Sebuah lembaga swadaya perlindungan adat dan budaya suku Dani telah berdiri di 
kota Wamena. Bahasa Dani terdiri dari 3 subkeluarga bahasa, yaitu: 

■ Subkeluarga Wano di Bokondini 

■ Subkeluarga Dani Pusat yang terdri atas logat Dani Barat dan logat lembah Besar Dugawa. 

■ Subkeluarga Nggalik 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Rumpun_bahasa_Dani&oldid=16327790" 


Halaman ini terakhir diubah pada 18 Desember 2019, pukul 12.48. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atri bus i-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





